WikipediA 

Bahasa Lampung Api 


Bahasa Lampung Api, juga disebut bahasa Lampung 
dialek A, adalah bahasa yang ditutur di bagian barat, 
tengah dan selatan Provinsi Lampung serta selatan 
Sumatra Selatan . Penuturnya berjumlah 827.000 orang 
(sensus 2000). 

Bahasa Lampung Api termasuk dalam rumpun bahasa 
Lampung dan terdiri dari beberapa dialek, yaitu bahasa 
Krui/Belalau, Pesisir Selatan, Pubian, Way Kanan, Ranau, 
Sungkai, dan Jelma Daya dan Komering Contoh kata 
dalam Bahasa Lampung Api: 

Sapa gelakhmu ? (siapa namamu?) / gelakhku ajo ipan. 
(Namaku ajo ipan) 


Daftar isi 

Kalimat pertanyaan 
Kata pengganti 
Kalimat petunjuk 
Bilangan 
Silsilah keluarga 
Pranala luar 


Bahasa Lampung Api 

Dituturkan di 

Indonesia 

Wilayah 

barat, tengah dan selatan 
Provinsi Lampung 

Penutur 

827.000 (sensus 2000) {tidak 

bahasa 

tercantum tanggal) 

Rumpun 

bahasa 

Melayu-Polinesia 

■ Lampung 

■ Bahasa Lampung Api 

Kode bahasa 

ISO 639-1 

- 

ISO 639-2 


ISO 639-3 

ijp 


Kalimat pertanyaan 


Bahasa Indonesia 

Bahasa Lampung Api 

Apa 

Api 

Bagaimana 

Khappa 

Berapa 

Pikha 

Di mana 

Dipa 

Kemana 

Mit Dipa 

Dari mana 

Jak Ipa 

Mana 

Ipa 

Siapa 

Sapa 

Kenapa 

Kenapi 

Kapan 

Kapan 





























Kata pengganti 


Saya 

Nyak, Ikam, Ku 

Kamu 

Sanak, Niku 

Dia 

la 


Kalimat petunjuk 


Bahasa Indonesia 

Bahasa Lampung Api 

Ini 

Hijo 

Itu 

Hino 

Sini 

Dija 

Situ 

Dido 

Sana 

Dodo 


Bilangan 


Bahasa Indonesia 

Bahasa Lampung Api 

Satu 

Sai 

Dua 

Rua 

Tiga 

Telu 

Empat 

Pak 

Lima 

Lima 

Enam 

Enom 

Tujuh 

Pitu 

Delapan 

Walu 

Sembilan 

Siwa 

Sepuluh 

Puluh 

Sebelas 

Sebelas 

Seratus 

Sekhatus 

Seribu 

Sekhibu 


Silsilah keluarga 









Bahasa Indonesia 

Bahasa Lampung Api 

Kakek 

Datuk, Kajong 

Nenek 

Tamong, Nenek 

Ayah 

Bak, Ubak, Bapak 

Ibu 

Mak, Umak, Andung 

Paman 

Mamak, Pak Ngah, Alak 

Bibi 

Minan, Mak Ngah 

Kakak Laki-laki 

Kiyai, Udo, Abang 

Kakak Perempuan 

Kakak, Ayu k 


Pranala luar 


■ kamus.lampung.ee, "Kamus Bahasa Lampung Online Dialek A" (http://kamus.lampung.ee/lamp 
ung-a-indonesia.html) 

■ (Inggris) Bahasa Lampung Api (http://www.ethnologue.eom/showJanguage. asp?eode=ljp) di 
Ethnologue 


Diperoleh dari "https://id.wikipedia. 0 rg/w/index. php?title=Bahasa_Lampung_Api&oldid=17219443" 


Halaman ini terakhir diubah pada 25 Juli 2020, pukul 01.41. 

Teks tersedia di bawah Lisensi Atribusi-BerbagiSerupa Creative Commons; ketentuan tambahan mungkin berlaku. 
Lihat Ketentuan Penggunaan untuk lebih jelasnya. 






